APARTEMEN TAMAN RASUNA 
TAMPIL DALAM PESONA OKTAGON4 


Ini, diupayakan agar dapat 
tercapal sebesar USD 
300/m? (kurang dari sele- 
ngah harga rata-rata pasar), 
Dengan begitu, sebagai sia- 
sat dalam menekan biaya, 
tutur Paul, perlu mempertim- 
bangkan segi efisiensi desain 
(bentuk bangunan), di sam- 
ping pemilihan sistem dan 
material bangunan. aya 


partemen Taman Rasuna, 
merupakan apartemen yang 
terdiri dari 15 menara, meng- 
hadirkan sebuah konsep an- 
tara keserasian lingkungan 
dan keterpaduan ruang da- 
lam kompleks yang tertata apik. Sehingga 
menghasilkan suasana yang nyaman dan 
segar, dalam pandangan lepas kota metro- 
politan Jakarta, Dalam konsepsinya, 
Apartemen Taman Rasuna diperuntukan 
sebagai jawaban dari tuntutan gaya hidup harga ekonomis, namun ti- 
modern yang praktis, efisien dan terjang- dak mengurangi kualitas de- 
kau. sain serta habitat yang di- 
Perencanaan arsitektur pada inginkan. 

provek Apartemen Taman Ra- Menurut rencana 
suna (ATR) ditangani oleh PT awal, pada lahan 


3 


Paul Tan IAI, ARAIA 


Arkipuri Mitra dengan seluas 14,07 ha 
skup perencanaan mulai ini akan didiri- 
dari schematic design kan 25 


hingga detail design, 
termasuk pengawasan. 
Menurut Paul Tan IAI, 
ARAIA - Principal Part- 
ner PT Arkipuri Mitra 
Isalah satu perusahaan 
Arkipuri International), 
awalnya pada 1993 ia 
dengan pihak pengem- 
bang, yaitu PT Catur 
Swasakti Utama, 
membicarakan ba- 
gaimana sebaik- 
nya lahan seluas 
14.07 ha yang di 
milikinya dapat 
dikembangkan 
menjadi suatu 
properti diperun- 
tukkan untuk 
kelas menengah. 
Sementara saat 
itu, sedang ra- 
mai-ramainya pa- 
ra pengembang 
membangun aparte- 
men diperuntukkan 
kelas atas dan mene- 
pgal atas, 1 G 
Harga rata-rata Hai “3 d 
konstruksi secara 
umum pada waktu itu, diperkirakan 
sekitar USD 650/ m4. Sedangkan di proyek 


UN 
B3 


ANERE Tema 
SESEFEESENEN 
De Pi bcl 


AOA 


ISTIMEWA 


Suasana tropis yang kental, dihadirkan pada 
roof garden podium. 


faktor tersebut, 
kan hasil akhir are 


kembangan dari renca, P- 
kota, adanya alan g; 
m di tengah-tengah sit 5 

ga, ada ketentuan PPr a 
tang fasilitas umum (fag. 
dan fasilitas 50. Tan 


Sial (fa 
yang memerlukan Kavels 
cukup luas, Adanya faktor 

J or- 


maka didapat. 


a selu 
ha untuk didirikan e 


nan terdiri dari 18 menara 
(tetapi pada Saat seka- 
rang, 2 menara belum Ta 
bangun). 

Pada hal Skejul pe- 
rencanaan ketika itu, 
jelasnya, sangat ketat 
sekali. Yakni, mulai 

April 1993 hingga pe- 
luncuran perdana yang 
dilakukan Agustus pada 
tahun yang sama. Se- 
mentara saat itu pu- 
la, Arkipuri juga 
mempunyai kantor 
di Hongkong dan 
Manila. Secara 
kebetulan, di 
Hongkong terda- 
pat banyak pro- 
yek sejenis ini, 
seperti Tai Koo 
Shing. Sehingga. 
penggarapan pê- 
rencanaan ATR 
dilakukan di 
kantor Arkipuri 
di negeri tersebut 
Dalam rangka 
mengupayakan Pe 
ngurangan arca dan 


tanpa mengurangi fungsi dan 
efektivitas secara menyeluruh di pro 
yek Ini, massa bangunan dibuat sesuai 
dengan lahan yang ada. Dan berhubung 


10 Konstaursi, Juli 1998 


PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I. 


adanya persyaratan jalan yang harus di- 
penuhi, maka massa bangunan tersebut 
dibagi menjadi dua, Yaitu, sektor utara 
terdiri dari 11 menara dan sektor selatan 4 
menara. Untuk kedua sektor ini, dihu- 
bungkan dengan jembatan sepanjang 26 
m 


Modern 

Adapun konsep kedua sektor tersebut, 
masing-masing sama. Antara lain, bangu- 
nan podium setinggi 5 lantai dikelilingi 
oleh bangunan menara dengan ketinggian 
bervariasi, yaitu 27 hingga 33 lantai. Di- 
buat demikian, menurut Paul, sebagai 
upaya memaksimalkan pemandangan dari 
unit dan cahaya matahari serta sirkulasi 
udara, karena bangunan podium diman- 
faatkan untuk fasilitas apartemen, seperti 
sarana perparkiran, ritel, kolam renang 
dan sebagainya. 

Di sisi lain, juga memudahkan penca- 
paian para penghuni menuju ke bangunan 
fasilitas dan efisiensi pemakaian lahan. 

Dengan desain demikian, apabila ditin- 
jau dari olahan massanya, karena pada 
atap podium dimanfaatkan juga untuk 
roof garden, maka di area tersebut dida- 
patkan sinar matahari semaksimal mung- 
kin dalam keseharian dan di pihak lain 
terhindar terjadinya terowongan angin, di- 
antara menara-menara tersebut. 

Paul juga memberi alasan, bahwa- 
sanya bangunan tower tidak sepenuhnya 
ditempatkan di atas podium, Karena, jika 
diletakkan di atas podium, dengan sendi- 
nnya bentuk tower tersebut akan mendik- 
le penempatan ilang-ilang di dalam podi- 
um. Dan, itu sangat mengganggu efisiensi 
parkir serta pemanfaatan lantai secara 
sien di pertokoan (ritel). 

Berikut, denah bangunan dibuat segi- 
delapan dan berulang bentuknya dari me- 
nara satu dengan lainnya. Dipilihnya de- 
miklan, menurut Paul, di samping menda- 
patkan efisiensi penggunaan ruang, pada 
selap menara mendapatkan pemandang: 
Aa yang berbeda, Dan antar hunian di se- 
ya menara, Udak saling bertemu pan- 
berd karena antar bangunan dirancang 

TGT secara diagonal, Dengan begitu, 
Wina para penghuni tdak terganggu, La- 
Pearl dari segi biaya, dengan bentuk 

ang verdapal penghematan consiruc- 
fon cost,” tegasnya, 
ia Dan bentuk segi-delapan pula, Lor- 
dinaaka? dinamis dan celah-celah yang 
Aakres a dapat difungsikan sebagai 
Ai pik "vi dengar memanfaatkan uda- 
lam cp NB mengalir secara vertikal da 
aga lah menara tersebut, 
tr tata layout ruang dalam, disesual- 
ngan permintaan marketing. Yakni, 


(IE SANAA tah a 
ri s] pA wi 


i 


di bagian bawah diperuntukkan hunian 
tipe 2 dan 3 kamar tidur, Sedangkan unit- 
unit 1 kamar tidur diletakkan di bagian 
atas. Dalam pembuatan rancangan saal 
itu, juga diantisipasi kemungkinan terjadi- 
nya pembelian 2 unit hunian yang diga- 
bung menjadi satu, 

Kemudian, fasilitas tangga kebakaran 
(disebut tangga gunting) didesain sedemi- 
kian rupa, sehingga dalam satu ruang 
(shaft) mempunyai 2 unit tangga dan dari 
segi penyebaran apinya tetap terpisah. 

Berdasarkan perhitungan, ungkap 
Paul lagi, dengan bentuk denah segi-dela- 
pan, perbandingan antara efisiensi lantai 
maksimal yang terjual/ terpakai dan dae- 


Apartemen (kamar Whur 
uns 57 /SN M2 


Apartemen Zhai thur 
bam HLM? 


Denah hunian apartemen. 


rah servis adalah 91 persen : 9 persen, DI- 
perolehnyu desain yang sangat kompak 
atau elislensi sangat tinggi tersebut, diper- 
lutungkan dengan tidak mengurangi ko- 
nyamanan dan keamanan dari pada ba- 
nyunan Iu sendiri, 

Pola hidup secara vertikal Ini, tambah- 
nya, memang suatu perubahan kebiasaan 
hidup masyarakat menuju kehidupan 
yang lebih ofislon, baik dari segi penghuni 
Itu sendiri maupun dari segi pemanfaatan 
fasilitas umum, seperti pemipaan, Natrik, 
jalan, sekolah, rumah sakit dan latn-laln, 


Konsraursi, Juli 1998 


Ap A n 


Mengenal penampilan facade bangun- 
an, agar tidak berkesan berat, digunakan 
material finishing plester finish cat yang 
dikombinasi cukup banyak bahan kaca 
(clear glass) dengan rangka aluminium 
anodize bronze. Sementara itu. untuk lan- 
tal unit hunian di-finish keramik. Kecuali 
pada kamar tidur dengan beton screed 
dan selanjutnya, penyelesaian akhir diser- 
ahkan kepada masing-masing penghuni. 
Sedangkan pada lobi utama, dipilih bahan 
marmer lokal. 

Secara vertikal. dari segi pewarnaan 
dibedakan antara bagian kaki [dasar]. ba- 
dan dan atas hingga atap. Yaitu. mulai da- 
ri bawah digunakan warna gelap (coklat 


Wrarteesen 2 kamar Udar 
luas DP 


tua) yang mempunyai kesan berat dan 
berangsur-angsur ke atas semakin ringan, 
berubah menjadi coklat muda serta cream. 

Apabila dilihat dari bentuknya vang 
proporsional, penggunaan material bangu- 
nan dengan ratio antara kaca dan salid, 
pemilihan warna cat serta penerapan Bi- 
(lang- bidang horizontal dan vertikal yang 
serasi, menurut Paul, secara menyeluruh 
estetis bangunan ATR memberikan kesan 


modern, w 
Sapi 


